Kata Pengantar Penulis 





Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 


Alhamdulilahi rabbilalamin, 

Washolatu wassalamu ala Asyrofil ambiyaai walmursalin, 
Sayyidina wa maulana Muhammad 

Wa alaa alihi wa ashohbih ajmain, Ama ba'du. 


Puji sukur kehadirat yang maha pengasih lagi penyayang, Allah SWT yang sudah 
memberi beribu-ribu kenikmatan, baik Nikmat Iman serta Islam dan di tambah lagi Nikmat 
Sehat Wal'afiat. Shalawat dan salam terlimpahkan ke Nabi Muhammad SAW dan juga 
kepada keluargannya, sahabat, dan seluruh pengikutnya sampai yaumil akhir. Berkat 
nikmat dan karunia-Nya saya Enny Yulianti, Dosen PIAUD IAIN Kudus dapat 
menyelesaikan aplikasi assessment anak usia dini berbasis android yang dapat diunduh 


secara gratis. Semoga ini menjadi amal ibadah bagi saya. Aamiin. 


Aplikasi assessment perkembangan anak usia dini ini merupakan aplikasi yang sangat 
bagus dan memudahkan mahasiswa PIAUD, mahasiswa PAUD, guru Kelompok 
Bermain/Play Group, guru Taman Kanak-kanak, guru Raudlatul Athfal, pengasuh Taman 


Penitipan Anak (TPA)/Day Care dan orang tua dalam melakukan assessment anak usia 


dini yang sesuai dengan hasil pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini. 


Harapannya, dengan membaca dan mempelajari aplikasi ini dapat memudahkan 
pengguna aplikasi untuk melakukan proses assessment pada anak usia dini. Pengguna 
aplikasi mendapatkan informasi tentang pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini, 
menggunakan informasi yang didapat sebagai umpan balik bagi pendidik untuk 
memperbaiki kegiatan pembelajaran dan meningkatkan layanan pada anak agar sikap, 
pengetahuan, dan keterampilan berkembang secara optimal, memberikan informasi 
kepada orang tua untuk melaksanakan pengasuhan di lingkungan keluarga yang sesuai 
dan terpadu dengan pembelajaran PAUD, serta memberikan masukan kepada pihak 
yang relevan untuk turut serta membantu pencapaian perkembangan anak secara 


optimal. 

Di akhir, penulis menamai aplikasi ini dengan Aplikasi Assassment Anak Usia Dini yang 
selesai saya tulis pada hari Jumat, 1 Oktober 2021. Terima kasih kepada semua pihak 
yang telah membantu dalam menyelesaikan aplikasi ini. Mohon masukan dan saran 
untuk perbaikan dan penyempurnaan aplikasi ini. Semoga aplikasi ini bermanfaat. 
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 


Semarang, 1 Oktober 2021 


Enny Yulianti, M.Pd 


